14.10.18 


04 Kitab Injil & 
Kisah Para Rasul 
Artikel 


0s Peduli Lingkungan / 
GMS News: Na 


( 


etiap hari adalah berarti. Karena 
kita disertai Tuhan, kita tidak perlu 
percaya horoskop untuk melihat 
apakah hari ini baik atau tidak. Angka 13 pun 
bukan angka sial di dalam Tuhan. Lalu apa arti 
dari ulang tahun yang ke-13 bagi ProM? 


Inilah 3 hal yang Tuhan sampaikan 
untuk ultah ProM ke-13: 


PERTAMA, SOVEREIGNTY 
(KEDAULATAN): 


Tahun ini Tuhan mau menunjukkan perkara- 
perkara dari kedaulatan-Nya, bukan karena 

hasil usaha kita. Ada beberapa berkat yang kita 
terima bukan karena hasil usaha kita tapi karena 
kedaulatan Tuhan. Siap-siaplah untuk menerima 
kejutan yang Dia sudah sediakan bagi orang-orang 
yang percaya kepada-Nya. Berhentilah bergumul 
dan mencoba, sebab Tuhan akan berikan dengan 
cuma-cuma. Taruhlah beban dan menengadah 
ke atas serta berkata, “Tuhan, aku adalah anak- 
Mu, beri aku kejutan dari-Mu!” Seringkali kita 
terlalu menjadi seperti Marta yang sibuk sendiri, 
terkadang kita perlu menjadi Maria yang duduk 
tenang di dekat Tuhan. 


KEDUA, VICTORY 
(KEMENANGAN): 


Di dalam kemenangan, ada unsur ketaatan. 
Jika kita ingin menang di tempat yang belum 
pernah terjadi sebelumnya, maka kita harus 
belajar untuk bisa menahan diri dan taat. Perintah 
Tuhan itu tidak pernah susah atau berat. Ketika 
Tuhan minta kita percaya, serahkan pada Tuhan, 
jangan lebih dan jangan kurang. Lakukan bagian 
kita, baik itu mengampuni, melayani ataupun 
bekerja. 


Taatlah sekalipun itu tidak bisa menambah 
sehasta dari berkat kita. Sesungguhnya ketaatan 
adalah harga termurah dari Tuhan. Karena harga 
yang Tuhan sudah bayar untuk menebus kita 
dengan darah yang terlalu mahal. 


KETIGA, MINISTRY 
(PELAYANAN): 


Nabi Yeremia melayani Tuhan sejak usia 
13 tahun. Dari hidupnya, kita tahu bahwa 
kehidupan adalah pelayanan, dan pelayanan 
adalah kehidupan. Di usia 13 tahun ini kita harus 
mengerti bahwa segala sesuatu di hidup kita 
adalah pelayanan kita. Keluarga adalah tempat 
pertama dalam pelayanan kita. Lakukanlah yang 
terbaik sebab dalam segala aspek hidup kita 
adalah pelayanan kita. MP (Disadur dari kotbah 
Ps. Philip Mantofa, Ibadah ProM 13th 
Anniversary, 15 September 2018) 


SERINGKALI 
KITA TERLALU 
MENJADI SEPERTI 
MARTA YANG 
# SIBUK SENDIRI, 
TERKADANG KITA 
PERLU MENJADI 
MARIA YANG DUDUK 
TENANG DI DEKAT 
TUHAN. 


LS 


njil berasal dari bahasa Yunani yaitu 

Euanggelion ini memiliki arti “Utusan yang 

membawa kabar baik/pembawa kabar baik”. 
Inti pesan injil adalah karya penyelamatan Allah 
bagi umat manusia dari dosa (kematian kekal) 
melalui putra-Nya Kristus Yesus. Tujuan mengapa 
injil ini ditulis terdapat pada Yohanes 20:30-31 yaitu 
supaya kita percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak 
Allah, dan supaya oleh iman kita diselamatkan. 


Kitab injil merujuk kepada 4 kitab pertama di 
Perjanjian Baru yang menceritakan riwayat hidup 
Yesus. 


Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, 
bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup 
menyelamatkan, pertama-tama orang Yahudi, 
kemudian orang Yunani. Pengertian “orang Yunani' 
di sini adalah semua orang di dunia ini. Berita Injil 
adalah berita baik yang KRISTOSENTRIS, artinya 
berpusat kepada, tentang, dan tertuju kepada 
Yesus Kristus. Hanya itulah isi dari Injil, yaitu 
keselamatan dan penebusan dosa melalui korban 
Kristus di kayu salib. Tidak ada intisari yang lain dari 
Injil. 


Hal ini membawa implikasi yang jelas di dalam 
Amanat Agung Yesus Kristus di dalam Matius 
28, Markus 16, Lukas 24, dan Kisah Para Rasul 1 
bahwa DNA Gereja Kristen adalah GEREJA YANG “ 
MISIONER. Gereja yang mewartakan tentang berita 
keselamatan di dalam Yesus Kristus, apapun harga 
yang harus dibayar. Gereja akan menjadi hidup bila 
menjunjung tinggi Amanat Agung. Sebaliknya akan 
mati bila tidak lagi menjunjung tinggi intisari berita 
Injil ini dan mulai menggantinya dengan pesan- 
pesan sosial, kemakmuran, berkat dan mujizat 
belaka. 


Berita yang disampaikan oleh Injil berkaitan 
langsung dengan Kitab Kisah Para Rasul yang 
ditulis oleh tabib Lukas (penulis injil Lukas), s y 
yang adalah murid dari Rasul Paulus sendiri. 

Kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan apa ( 
saja yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui 
murid-murid-Nya. Kata 'saksi' ditulis lebih 
dari 30 kali di kitab ini. Hal ini adalah untuk 
mengingatkan setiap kita bahwa setiap 
kita yang sudah menerima Yesus sebagai 
Tuhan dan Juru Selamat juga dipanggil 
untuk menjadi saksi. Dan kita tidak 
berjuang sendiri karena Roh Kudus 

juga diberikan kepada setiap kita yang 
percaya kepada-Nya. 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


bersama 
Ps. Jacglien Celosse 
& Pdm. Yenny Verodika 


09 13.00-17.00 REGISTRASI 
18.00-19.00 MAKAN MALAM 
NOV 19.00-21.30 SESSION I 


10 08.00-10.00 SESSION II 
10.15-12.00 SESSION III 
NOV 12.00-13.00 MAKAN SIANG 


INFORMASI & PENDAFTARAN A 
031-6000 7000 EXT 1216 O) @bukitdoaimmanuelbdi 2018 
031-5344 424 
www.bdi.or.id 

BIAYA TRANSPORTASI BIS Lapas aka nata 
BIAYA PENDAFTARAN Lohan Di erna ga DESA SUKOLILO, PRIGEN, 
RP. 100.000/PAX PK. 13.00 WIB TRETES, JAWA TIMUR, INDONESIA 


| Pa HOW TO TURN 


TRASH 


INTO 


2? 


TN 
NN 


Rabu, 24 Okt 1g: "ceng Conan” 
Pk. 19.00 WIB .uve streaming: www.mstv.tv 
Vision Building Lt 13 "em3'ers 


AA am Na Devie Devlesa., Ph.D 
Marvel City Complex 
4 « apakan Ctaarmnan, Buanass Number Coasulting 
JI. Raya Ngage Sby Chairman, Organization Development Indonesia 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Meet Your King” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAN MINGGUAN 


Komotaka MARVELL CITY - JI. Raya Ngagel 123 


"Terbuka untuk semua jemaat 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“4 Belalang” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Donny Tompunu 


KESAKSIAN 


— email ke Sun Ba 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Volce 
Vision Building It. 6, 
Marveli City Complex, 


IX Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Telp: 031-60007000 
fax 031-5322452 
atau 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Yesaya 54” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


- IKA 
- “1 | eny Pa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Yesaya 54” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Donny Tompunu 


UU 

SETIAP 

JUMAT & SABTU 
19, 20, 26, 27 
OKTOBER 2013 


g SANCTUARY 
VISION BUILDING 
N!RAYA 


SABTU 03 NOV 


USIA 12 TH KEATAS 
KUTI MSJ 1 


MENGI 
MENDAPAT IJIN ORTU 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Broken Chain!” 
“Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Bp. John Mantofa 
“Disertai healing ministry 
di akhir ibadah 


Da 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


PERSEMBAHAN 
MISI & DIAKONIA 
di setiap Ibadah 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan AR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


WE ARE EXPANDING 


LET'S INSPIRE 
THE NEXT GENERATION, NOw! 


n UNIVERSITY of CAMERIDGE 


WP Intcrnational Examinations 


» 


Membaca Kisah Para Rasul kita diingatkan akan 
pentingnya mengerti, memahami, dan mengalami 
pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari- 
hari. Bukan berbicara tentang sugesti-sugesti 
rohani atau hanya sekedar perasaan-perasaan 
yang terkesan dipaksakan, tetapi betul-betul 
pimpinan Roh Kudus yang tepat dan murni. Hal 
seperti ini tidak dapat kita bedakan dan mengerti 
jika kita tidak bertumbuh di dalam pembacaan dan 
pemahaman yang dalam akan Firman Allah. 


ADALAH UNTUK 
HAL NGATKAN Sena 
BAHWA SETIAP KITA Na 
SUDAH MENERIMA YES 2 
SEBAGAI TUHAN DAN Ha 
SELAMAT JUGA DIPANG 
UNTUK MENJADI SAKSI. 


Roh Kudus itu tertib, Ia tidak akan melanggar 
Firman tertulis-Nya sendiri. Kita harus bertumbuh 
dewasa pula secara karakter supaya tidak 
menggunakan hal-hal rohani seperti ini untuk 
kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu 
yang tidak kudus dan tidak benar. 


Oleh karena itu, kita semuanya harus menjadi 
orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Roh 
Kudus dan misioner di mana pun kita berada, di 
keluarga, di pekerjaan/market place, di mana pun. 
BH (Audrey Ariani, Dept Edukasi) 


FACE (Fun, Active, & Creative 
English) adalah sebuah 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di bawah YSKB. 
Selama 2 hari yaitu 9 dan 

16 September 2018, FACE 
mengambil tema PEDULI 
LINGKUNGAN. 


ebanyak 61 murid mengikuti 
kegiatan ini di 9 September 
2018, mereka didampingi oleh 
11 relawan dan 5 pekerja tetap, dengan 
menggunakan tema perkenalan, lagu, 
gerakan dan lembar aktivitas yang sama. 


Di tanggal 16 September 2018, kegiatan 
ini diikuti oleh 58 murid dan mereka belajar 
bagaimana mendaur ulang. Mereka belajar 
membuat gelang dari sedotan, karya seni dari 
koran bekas, permainan edukasi dari botol plastik, 
dan mendesain dari Compact Disk (CD) bekas. 
Mereka juga diajarkan untuk membersihkan 
sampah di sekitar mereka setelah acara selesai. 
Mereka pulang dengan senyuman di wajah karena 
mereka sangat menikmati aktivitas mereka yang 
bertema “Mari mendaur ulang” ini. 


Setelah FACE di Klampis, kami pergi ke Keputih 
Tegal dan menemui murid FACE yang ada di sana. 
Biasanya kami bertemu di ruangan khusus yang 
berada di fasilitas Liponsos. Masih dengan tema 
yang sama, mereka juga diajarkan bagaimana 
cara mendaur ulang. Beberapa anak sudah bisa 
menghafal doa pembuka, lagu pembuka, beberapa 
lagu tema, doa penutup dan lagu penutup di 
aktivitas group besar. 


6 


Sangat menyenangkan melihat mereka 
bisa membaca dan berbicara dalam Bahasa 
Inggris. Tapi hal yang paling penting adalah 
kami tahu bahwa kami telah menanamkan 
nilai melalui contoh yang kami berikan melalui 
kegiatan daur ulang ini dan bagaimana mereka 
bisa menunjukan bentuk kepedulian terhadap 
lingkungan. 


Apakah anda rindu menjadi bagian dari 
pelayana ini? Anda hanya harus memiliki 
hati untuk mengaja ranak-anak dan mau 
menggunakan talenta anda untuk melayani 
mereka. Kami membutuhkan orang-orang 
seperti anda di FACE. Anda dapat langsung 
menghubungi kami di nomor 031 535 1177 
atau kunjungi website kami di www.yskb.org 
dan daftarkan diri anda sebagai relawan kami. 


GEREJA 
MAWAR SHARON 
OFFICE: 
VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 
dapat ditransfer ke: 
No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
@gmschurch 
@gmschurch 
gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 


Marvel City Complex, 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum «4 Anak |, IL IL IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
Ibadah Pelajar (Sabtu) 
Ibadah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu. 
Auditorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

Ibadah Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


“GMS Surabaya Timur 


Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 
Ibadah Umum - Anak III: 
Pk. 08.00, 11.00 WITA 


Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 
Ibadah Umum - Anak | II: 
Pk. 07.00, Pk. 17.00 WIB 


Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 
badah Umum III: 
Pk. 07.00, 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#-ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 

ekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

elp & Fax 0331-425153 


du 


GMS Kediri 

badah Umum « Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

Ibadah Umum «4 Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

IL ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 


Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 
badah Umum « Anak | II: 
Pk. 10.00, 16.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 


GMS Solo 
badah Umum - Anak III: 
Pk. 10.00 ,16.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 


Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


GMS Jakarta 
badah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt.1 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 


GMS Bandung 


Ibadah Umum # Pro-M Pk. 10.00 W 
Ibadah Anak Pk. 10.30 W 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 W 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 


Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mal 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 


Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 W 


Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
Kantor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 
Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 
Ibadah Umum #4 Anak | II: 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 


JI. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


www 


ww 


Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


Ibadah Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


GMS Samarinda 

Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum «4 Anak III: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

Ibadah Anak Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, 

Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 

badah Anak Pk. 10.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 

springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
Telp. (0911)3831477 


GMS Saparua 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Maluku Tengah 
badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 
. Manusela, belakang kantor 

ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 

badah Umum 1 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Ana Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu, Pk. 16.30 WITA 


RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I - Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 

badah Umum III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
alan Datoe Binangkang, 

ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum -« Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum Pk.10.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 

I. Harapan II No.1, Air Hitam, 

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
elp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

elp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


adah Umum Pk. 10.00 WIB 
adah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 

Ballroom Hotel Sheraton 

CP: Nessya (0721-475551) 


GMS Lampung 
D 
D 


GMS Jambi 
badah Umum - Anal Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pkl 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 
Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya HilI 


. Teuku Umar, Batam 
CP : Marike (62 852 57721624) 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly,m@gms.or.id 
90876643 ( call only ) 


